BERAWAL DENGAN PENGAKUAN PALSUKU 


7 KAU TAHU 
| APA YANG KURASAKAN, 
BUKAN? 





KEADAANNYA BENAR—BENAR BERUBAH. 





UNTUK MENGECOR 
BETON SORE INI, 


ў HEI, IKUTLAH DENGANKU ს 





HEI, МАК. AYO, 
KITA КЕ SAUNA SAMA~SAMA 
SETELAH SELESAI KERJA, 





HEI, APA 
KAU MAU IKUT AKU 
MENGUNJUNGI PANTI JOMPO 
AKHIR PEKAN INI? 





PAK KIM TIDAK PERNAH MELEPASKAN 
PANDANGANNYA DARIKU SEDETIK PUN, 
SEAKAN—AKAN KAMI INI ADALAH SAUDARA KEMBAR 
YANG TERPISAH SAAT LAHIR, 


EH...BAIKLAH, 





SEJUJURNYA, 
AKU SUDAH TIDAK PENASARAN LAGI PADANYA, 
JADI INI MULAI MEMBOSANKAN. 


TAPI AKU TIDAK BISA MENOLAK BEGITU SAJA, 
ORANG YANG SUNGGUH BAIK INI, 
SETELAH AKU MENIPUNYA 
KARENA KEINGINTAHUANKU YANG LUAR BIASA, 








FRIDAY 


FORBIBBEN Das 





042. KARMA (4) 


BEBERAPA MINGGU SETELAH ITU, 
AKU MENGHABISKAN SELURUH WAKTU LUANGKU 
UNTUK BEKERJA SOSIAL BERSAMA DENGANNVA, 





HALO, SEMUANYA. 
KAMI DATANG, 





AH, SENANG 
BERTEMU LAGI 
DENGANMU, 





TAPI CUKUP ANEH DAN 
LUAR BIASA 





SEMAKIN LAMA AKU MENGHABISKAN 
WAKTU BERSAMANYA, 


SEMAKIN AKU MENUNGGU UNTUK MELAKUKAN 
KEGIATAN ІМІ PADA HARI LIBURKU. 


AKU MULAI SADAR DENGAN SESUATU YANG TELAH 
KULUPAKAN ATAU KUHILANGKAN. 





DARIPADA HANYA BERBARING 
DI TEMPAT PERISTIRAHATAN PEKERJA DAN 
MEMBUANG WAKTU LIBURKU, 


AKU MEMILIH UNTUK MENGHABISKAN WAKTU 
DENGAN MEMBANGUN HUBUNGAN YANG 
LEBIH BERARTI BERSAMA ORANG LAIN.. 





AKU AKHIRNYA MERASA LEBIH MEMAHAMI 









¿< 
<<. 


BAHWA MELAKUKAN TINDAKAN YANG BAIK ITU 
AKHIRNYA SOAL MEMBUAT DIRIMU LEBIH 
BAHAGIA DARI ORANG LAIN... 


BEGITU PULA DENGAN АВТ! MENDALAM 
DI BALIK KONSEP KARMA. 








LIBURAN MUSIM PANASKU HAMPIR BERAKHIR, 


AKHIR DARI PEKERJAAN DAN 
HUBUNGANKU DENGAN PAK KIM JUGA 
SUDAH KELIHATAN, 


HEI- 
KEMARILAH 
SEBENTAR- 





INI PEKAN TERAKHIRMU 
SEBELUM KAU KEMBALI 
KE SEOUL, KAN? 





/ МА, AKU DI SINI CUMA 
7 SAMPAI AKHIR РЕКАМ INI. 
| AKU SUDAH MENGEMAS ) 
A. SEBAGIAN BESAR BARANG- 
> BARANGKU. 








BAIKLAH, 
PAK KIM SUDAH 
MEMBUATKU СПА DENGAN \| W 
TERUS MENERUS BERTANYA /| 27 W 
KAPAN KAU AKAN 
KEMBALI, 





SEPERTINYA PAK KIM LUMAYAN SEDIH 
BERPISAH DENGANKU. 





INI BISA DIMENGERTI, SIH... 
KARENA TIDAK MUDAH MENEMUKAN 
ANAK MUDA SEPERTIKU UNTUK 
DIAJAK MENGOBROL DI LINGKUNGAN 
YANG KERAS SEPERTI INI, 





... WALAU СУМА SEBUAH KEBOHONGAN... 
TAPI BISA BERTEMU DENGAN SESEORANG 
YANG MEMILIKI PENGALAMAN YANG SAMA 

DENGANNYA DI MASA LALU ITU.... 








"ТШ 





4 


“ы. 
= 
D 


v 











TOLONG AKU!! 
> TO, TOLONG!!! C 





KECELAKAAN! 














078 





TIDAKADA 


KECELAKAAN 





SANG MANDOR TERJEBAK DI BAWAH 
BINGKAI BANGUNAN YANG RUNTUH, 


PAK KIM ADALAH ORANG YANG MENOLONGNYA, 





KALAU TELAT SEDIKIT SAJA, 
PAK MANDOR PASTI AKAN TEWAS 
DALAM RUNTUHAN KEDUA YANG 
TERJADI SEGERA SESUDAHNVA, 


HEI, МАК... 
A, AKU BERHASIL 


MENYELAMATKAN 
NYAWA SESEORANG, 
KAN? 





YA, ВЕМАК.. AKU BAHKAN 
TIDAK BISA MEMBAYANGKAN 
APA YANG AKAN TERJADI 
KALAU ANDA TIDAK АПА. 





AH... 
AKHIRNYA... 





AKHIRNYA... AKHIRNYA... 
AKHIRNYA... 





PAK KIM DUDUK TERDIAM DI SANA 
SELAMA BEBERAPA SAAT, HANYA TERISAK. 





AKU TIDAK BISA MEMBAYANGKAN, 
BETAPA MENGERIKAN BEBAN RASA BERSALAH 
YANG TELAH DIPIKULNYA, 

TAPI AKU BERHARAP DENGAN KEJADIAN INI, 
DIA AKHIRNYA AKAN MENEMUKAN KEDAMAIAN. 





KUJUMPAI DALAM HIDUP INI, 


KAU ADALAH ORANG YANG PALING BAIK, 


PALING TULUS, 


PALING... 


PALINGI!! 











BERTERIAKLAH 
SEKENCANG 
YANG KAU MAU! 
MEREKA TIDAK AKAN 
MENDENGARNYA 


DARI PONDOK 
PENGINAPAN, 





DIA GILA. DIA BENAR—BENAR СПА. 
BERAKTING SESOPAN MUNGKIN BAHKAN SEKARANG, 
ORANG INI SAMPAH MASYARAKAT! SINTING. 








KENAPA AKU TIDAK MENYADARINYA? 
KENAPA AKU BISA BEGITU BODOH? 


HEI, APA KAU 
SUDAH MENDENGAR 
SOAL 'KARMA'? 





KENAPA AKU BISA MENYALAHARTIKAN 
SEMUA UCAPANNYA? 


KUPIKIR KAU MUNGKIN 
SUDAH PERNAH MENGALAMI 
PENDERITAAN YANG 
PERNAH KUALAMI, 





SEHARUNYA AKU MENYADARI HAL ITU 
DARI OBSESINYA UNTUK BERBUAT BAIK, 
MENJADI SUKARELAWAN DAN KARMA, 








AKU MENGARTIKAN ISYARAT DARINYA 
SECARA TERBALIK, 


DAN YANG PALING BURUK DARI SEMUANYA 


MENJAUHLAH DARIKU 
DEMI KESELAMATANMU 
SENDIRI... 





SESUNGGUHNYA ORANG GILA INI SUDAH MENCOBA 
UNTUK MENJAUHKAN DIRINYA DARIKU. 


KUMINTA PADAMU 
SEKALI LAGI. КАЦ INI 
ANAK YANG PINTAR, JADI 
COBALAH MENGERTI APA 
YANG AKAN KUKATAKAN 
PADAMU, 





DENGAN SENANG HATI AKU 
MENYERAHKAN DIRI PADANYA, 
DAN MENDEKAT PADANYA SEBISAKU, 





| ж 7 | 
JAN Wy 


TIDAK, AKU TIDAK BOLEH MENYERAH SEPERTI INI,, 
BAHKAN KETIKA IBLIS MENYERETMU, 
JANGAN HILANG KENDALI, KALAU AKU MULAI PANIK, 
MAKA AKU AKAN MATI. 





P, PAK KIM 

AKU BOHONG KETIKA 
AKU BILANG AKU PERNAH 
MEMBUNUH SESEORANG... 
KALAU KAU MEMBUNUHKU, 

KAU AKAN MENDAPAT 

KARMA BURUK ВАС! 

DIRIMU SENDIRI.. 


AKU TIDAK PEDULI. 
SEKARANG SUDAH 
TIDAK ADA GUNANYA, 





KARENA AKU SUDAH 
MENYELAMATKAN 
УА\МА SESEORANG, y 





JADI APA SALAHNYA 
MEMBUNUH YANG 
LAINNYA? 








> 


DASAR KAU BIADAB! 





ORANG СПА INI BUKAN MELAKUKAN KEBAIKAN 
UNTUK MENGHAPUS DOSA—DOSANYA DI MASA LALU, 
DIA MEMBANGUN KARMA YANG BAIK 
AGAR DIA BISA MEMBUNUH SESEORANG 
TANPA MERASA BERSALAH. 


ORANG ANEH INI BENAR-BENAR PERCAYA BAHWA 
KALAU DIA MEYELAMATKAN NYAWA SESEORANG 





PERTUKARAN 
YANG SEIMBANG, 





ITU AKAN MENGHAPUS 
KEJAHATAN MEMBUNUH ORANG LAINNYA, 


HEI... KAU ВИКАМ 
ORANG YANG JAHAT... 





AKU MULAI PUSING DAN SEMAKIN PUSING, 
PANDANGANKU MULAI GELAP. 


y 


KAU HARUS MEMPERCAYAIK 
KAU CUMA TIDAK BERUNTUNG... 
KARENA BERBEDA DARI 
ORANG LAIN... 





ЕМТАН КЕМАРА... 
AKU MERASA HARUS MEYAKINKAN PSIKOPAT INI... 
PEMBUNUH INI... 








| SEKARANG KAU 





MENANGIS... 





KAU CUMA BISA 
MELIHAT SESUATU 
SESUAI DENGAN 
KEINGINANMU, 





AIR MATA INI 


ADALAH AIR MATA... 


KEBAHAGIAAN 








KARMA. 


ADALAH HUBUNGAN SEBAB DAN AKIBAT 
DARI KEBAIKAN DAN KEJAHATAN, 
PERTUKARAN YANG SEIMBANG, 
TINDAKAN DAN HUKUMAN. 


DAN TINDAKAN PALING PARAH YANG KULAKUKAN, 
ATAU LEBIH PADA KESALAHAN TERBESARKU ADALAH 
MENDEKATI IBLIS PALING JAHAT DI DUNIA INI, 








KEJAHATAN APAKAH 
YANG INGIN KAU LAKUKAN 
DENGAN MELAKUKAN 
KEBAIKAN SEBANYAK ІМІ? 





HANYA 


BERSAMBUNG 


KOMIK INI DIDUKUNG DAN DITERBITKAN 
OLEH DIVISI KREATIF MANAJEMEN KOMIK KOREA 





